1. 


Filter gambar 

ingin memaksimalkan foto atau video dengan filter, disediakan 40 buah filter yang bisa kita 
gunakan. Akan sangat merepotkan jika 40 filter tersebut harus kita lihat satu persatu, 
sebenarnya kita bisa memilih untuk menampilkan hanya bebreapa filter yang jadi favorit kita 
saja dan mengurutkannya dalam urutan yang sesuai dengan keinginan kita 



Untuk melakukannya, cukup swipe ke bagian akhir filter, lalu tekan "Manage" dengan ikon roda 
bergerigi dan kemudian pilih filter yang kita inginkan. Untuk mengatur mereka dalam urutan 
tertentu, tap sisi kiri (tiga baris bersusun yang terlihat seperti menu hamburger) kemudian geser 
ke atas dan ke bawah dari daftar. 


2. Direct 

Intagram telah memasangkan built in messaging system yang disebut Instagram Direct, fitur 
ini terletak di pojok kanan atas berupa icon kotak. Instagram Direct ini memiliki fungsi 
utama untuk memungkinkan kita mengirimkan foto dan video private kita (dengan tambahan 
teks khusus) kepada teman atau group, dan kita juga bisa menggunakannya untuk 
mengirimkan foto yang kita lihat di feed Instagram kita kepada orang lain. 





on Ary < 



ip r i? 

■■ ^ 








VL | 


. MM " 





G SEND TO 


(9 I @ @ $ 

nti pu/iEij :?l“.irrj o:nc.. !T i M , spf'iH;>si5 ^kirot 


Untuk melakukannya cukup klik icon panah untuk menampilkan menu daftar “SEND TO”, 
lalu kemudian pilih teman atau group yang ingin kita kirimkan foto tersebut 


3. Ajusted 

Untuk mengakses fitur instagram mempertajam foto dan perspective pertama-tama pastikan 
foto berukuran bujur sangkar (1:1) lalu tap icon bergambar kunci pas lalu pilih “Adjust” 
(fitur ini tidak akan muncul jika foto bukan berdimensi bujur sangkar (1:1). 






Dari fitur ini juga untuk mempertajam foto dapat dilakukan dengan mudah yaitu cukup geser 
kearah kiri dan kanan pada slider yang tersedia untuk mengatur derajat posisi foto yang 
diinginkan, termasuk mengatur perspective foto secara vertikal atau horisontal. Kita juga bisa 
merotasi gambar dengan memilih icon rotasi di pojok kanan atas. 


4. Sinergia 

IGmenghubungkan Twitter dengan Facebook dan Twitter saja, Fitur Instagram juga memiliki 
kemampuan untuk terkoneksi dengan situs jejaring sosial lainnya seperti Tumblr, Flickr, 
Swarm, Weibo, Ameba, Mixi, hingga Vkontakte. 






Untuk menghubungkan dengan akun di situs jejaringan lainnya dan melakukan sharing 
cukup klik icon roda bergerigi dari profile kita, lalu pada menu “SETTING” pilih “Linked 
Accounts” lalu kemudian pilih akun jejaring sosial yang ingin kita tambahkan. Kita juga alcan 
diminta untuk memasukkan detail akun dan password setelah selesai maka setiap posting 
instagram kita akn juga dishare otomatis di berbagai jejaring sosial tersebut. 


5. Tools tambahan 

tiga buah aplikasi khusus yang berdiri sendiri yang sangat bermanfaat jika ditambahkan kedalam 
aplikasi Instagram yang kita miliki. 

1. Hyperlapse yang sangat cocok digunakan untuk membuat time-lapse video. 

2. Layout yang sangatideal untuk melakukan kolase fota instagram. 

3. Boomerang yang berguna untuk membuat video singkat. 

Setelah membuat post menarik melalui beberapa aplikasi ini kita dapat dengan mudah 
melakukan import hasilnya ke intagram. 

6. Thumb nail 

tampilan awal dari video yang menarik akan membuat orang lebih tertarik untuk melihat video 
yang kita buat atau tidak. Jadi alangkah baiknya sebelulm kita memposting sebuah video, kita 
mengubah dan membuat cover awal video yang sangat unik dari frame tertentu di dalam video. 








Cara melakukannya sangat mudah, cukup melakukan klik icon kotak (urutan yang ketiga) pada 
icon stabilization icon dan kemudian geser slider dibagian bawah untuk memilih momen unik 
dari video dari dalam video sebagai cover. 



7. Liked 

posting instagram mana saja yang sudah pernah kita "like" selama ini? Sebenarnya sistem Instagram 
mampu menyimpan sekitar 300 posting Instagram terbaru yang pernah kita "Liked" selama ini. Cara 
mengetahuinya yaitu dengan cara klik icon roda bergerigi (gear) dari profile akun kita kemudian 
pada menu "ACCOUNT" pilih menu "Posts You've Liked", dan selanjutnya kan ditampilkan semua 
posting instagram yang pernah kita "Liked" tersebut. 



R Fi id = sceb ook Frie ids 
□ Fhd Contacts 
Invite hacebook Friends 

Edit P'ofilo 
Change Password 
Posts You've Uked 
Private Account 

Linked Accounts 

Push Notification Set* rgs 


8. Tagging 

ingin tau semua posting instagram yang ada "Tag" kita ternyata caranya mudah. Cukup masuk 
ke mnu profile lalu kemudia klik icon person-in-a-tag. Selanjutnya akan muncukdaftar posting 
instagram yang ada tag kita disana. 

9. Location 

world map akan menampilkan semua tempat yang sudah kita kunjungi ketika melakukan posting 
instagram tersebut. Untuk melihatnya cukup masuk ke menu profile lalu klik tag icon location. 
Dari situ kita bisa melakukan zoom ini dan zoom out lokasi yang spesifik berdasarkan negara, 
kota dan lain sebagainya juga melihat geo-tagged posting. Kita juga bisa melihat postingan orang 
lain dari foto map dengan melakukan tap pada lokasi yang sama di profile mereka. Namun jika 
profil mereka tidak melakukan geo-tagged ketika posting, maka kita tidak dapat melihatnya di 
photo map. 




itvOM 



t • * 


» 


OtHMAIk 


UMltCO 
• IM«OOW 


__ IM| 

’,36 

*.te 

Rf 


id° 


ro 


iiiwtmr 


emu 

IlfVllK 


III 


IIAHCI WHIMtAkO 


AUtllU 

i 

ItOvUU 

(IOATIA 



' . 


WOK* 


10. Caption 

ika kita melakukan kesalahan ketik (Typo) pada caption posting instagram yang kita lakukan dan 
jika kita terlihat sedikit kurang pintar gara-gara posting instagram tersebut, jangan khawatir kita 
masih bisa memperbaikinya. Cara mengedit caption dari postingan instagram tersebut caranya 
sangat mudah, cukup tap icon bergambar 000 di bagian kanan bawah postingan lalu klik "Edit". 
Dan kita bisa mengedit salah ketik pada caption tersebut dan menambahkan location, tag orang 
lain dan juga menambahkan hashtag. 



01 i INF 


CANCEL 


EDIT INFO 


DONE 



a s d f q h j k 

Friit a ' 

Share O ZXCVbnm<iJ 

Cancel 123 (§) t-j space (3) # 


11. Gesture 

ika untuk beberapa alasan tertentu kalian gemar memanfaatkan fitur "Gesture" (deteksi 
gerakan), dengan instagram kita bisa berpindah dari mode Library, Photo dan Video setelah 
memilih tombol kamera di bagian bawah dari tab menu. Untuk berpindah antara ketiga mode 
tersebut cukup lakukan swipe kearah kanan dan kiri. 


12. Loaded 

MAU irit kuota lakukan hal ini.Dalam pengaturan standar, fitur Instagram memang diatur 

untuk menggunakan seikit konsumsi data internet. Pada menu pengaturan akan muncul 
peringatan seperti menggunakan koneksi data internet yang sedikit akan memberikan efek pada 
kenyamanan kita mengoperasikan intagram. 








O fll AM 


9 <11 AM 

{ mm* 


OPTIONS 


CELLULAR DATA USE 



Posts Yuu've Liked 


Priu'otc Account 


Use wessCata 



Linked Accounts 
Push Notification Set: rgs 
Col ular Data Use 
Seve Original Photos 


Helo Center 
Repo t a Prubler 




Konsumsi data internet yang besar akan terjadi terutama saat menampilkan posting video. Jika 
kita ingin mengurangi jumlah konsumsi data dari video yang kita lihat di instagram kita bisa 
melakukan pengaturan khusus agar Instagram tidak memutarkan video secara otomatis pada saat 
kita terkoneksi dengan operator selular. Untuk melakukan pengaturan ini cara nya sangat 
mudahmasuk ke menu “OPTIONS” dengan klik pada icon gear (roda bergerigi) pada profile kita 
dan scroll kebawah ke menu “SETTINGS.” Lalu klik “Cellular Data Usage” kemudian geser 
switch tersebut. 








